





Yang Terhormat 
Para Pembata Budiman r 

Penyair terkenal asal Amerika Serikat "Emily Diekinson" 
pernah bereeloteh bila otak kita lebih luas dari angkasa. Wa- 
lau hanya berbobot 1.5 kg, ada benarnya sebab otak manusia 
sedemikian komplek. 

Kini kita tahu bahwa otak kita adalah pusat kehidupan 
yang mengatur segala aspek kehidupan dari emosi hingga 
intelegensia. Meski begitu otak kita masih menyimpan seabrek 
misteri, para ilmuwan pun tak kenal lelah meneliti. 

Pembacayg budiman. 

Kami dari tim redaksi buletin kali ini ingin mengajak 
pembaea untuk mengikuti perkembangan paguyuban kita 
saat ini yang mulai bersemi tidak hanya di Jabodetabek tapi 
sudah merambah ke Jawa Barat. Di Jogjakarta dan di Kediri 
sendiri. 

Menarik untuk kita eermati, Kediri yg terletak di lembah 
antara dua lereng gunung ternyata telah menyajikan orang- 
orang hebat yang malang melintang berkiprah di kaneah 
Nusantara. Melirik masa lalu Kediri adalah bekas kerajaan 
besarpada jamannya dan seorang raja melegenda, untuk itu 
tak heran dari Kediri lahir putera-puteri yang membanggakan 
negeri ini. 

Tadinya kita bereneana menerbitkan bareng antara 
profil paguyuban dengan kisah para orang-orang hebat 
yang berasal dari Kediri. Disebabkan hal tehnis terpaksa profil 
beberapa tokoh kami luneurkan tanggal 20 Mei pas hari 
Kebangkitan Nasional. Dan dikesempatan ini pula redaksi 
memohon maatatas lama ketidak hadiran buletin kita 

Redaksi 


Apa Bener Mas Anung r Ahmad 

Bambang Cah Kediri? 1 

20 . 

Simak & Baea di N\e* 

Buletin Sanyuti 
Edisi Spesial 


2 


I Sanyuri, Edisi Khusus Reuni 2016 



SANYURI 




Menamban Teman dan 
Kesempatan Berbagi 


A danya realitas bahwa orang 

J \ tinggal diperantauan me- 
JL Ajnerlukan daya juang 
yang lebih ketimbang tinggal di 
daerahnya sendiri, menjadikan 
warga Kediri yang saat itu tinggal 
di Jakarta mempunyai keinginan 
membentuk wadah menyatukan 
mereka. 


Tidak hanya itu saja, ada- 
nya rasa persaudaraan yang kuat, 
ikatan emosional sebagai warga 
Kediri yang merasa senasib karena 
tinggal diperatuan yaitu di Jakarta, 
dibarengi dengan hasratyang tinggi 
untuk saling bertemu, untuk saling 
tolong menolong menjadi dorongan 
yang kuat untuk menyatu. 


Kala itu belum banyak warga 
Kediri yang tinggal di Jakarta. 
Walaupun belum ada Handphone 
dan alat komunikasi lain yang 
eanggih seperti sekarang, namun 
upayamelalui “gethok tu/ar w pada 
tahun 1973 telah teridentifikasi 
sekitar 80 pasangan alumni SMP/ 
SMA Kediri menjadi penghuni 


i n/ Sanyuri, Edisi Khusus Reuni 2016 


3 


'uiuva/n 


Ibu kota. Mereka bertemu seeara 
rutin dengan media “Arisan Ibu- 
Ibu” yang dikoordinasikan oleh 
Ibu Suparlien Suwandi. Dalam 
wadah inilah mereka bisa kangen- 
kangenan, melepas penat dan 
ketegangan meneari penghidupan 
dengan membiearakan hal-hal 
yang ringan di luar kesibukan 
sehari-hari di Ibu Kota. Dari 
pertemuan ke pertemuan yang 
lain akhirnya disepakati untuk 
membentuk wadah yang lebih 
formal. 

Media formal pertama kali 
bagi warga Kediri yang tinggal 
di Jakarta untuk berkumpul 
yaitu terselenggaranya malam 
Temu Kangen pada tanggal 1 
September 1973. Temu kangen 
tersebut mengambil tempat di 
Gedung Pertemuan PLN Wilayah 
Distribusi IV di Merdeka Timur, 
dihadiri lebih dari 200 peserta. 
Reuni ini menjadi pertemuan 
formal pertama yang salah satu 
hasinya mengangkat Bapak 
Kusdiarso Hadinoto sebagai 
Ketua Formatur pembentukan 
Wadah Resmi bagi alumni SMP/ 
SMA Kediri yang tinggal di Jakarta. 

Bebarapa kali pertemuan 
telah berlangsung yang akhirnya 
pada tanggal 22 Oktober 1973 
disahkan dan dideklarasikan ter- 
bentuknya organisasi alumni 
SMP/SMA Kediri yang tinggal 
di Jakarta. Oleh Ibu Wati 
Caleman Sumandi Organisasi 
tersebut diusulkan diberinama 
“Santi Paguyuban Kediri” yang 
kemudian oleh Bapak Hartoyo 
(Kakak Bapak Priyo Sanyoto) 





4 


Sanyuri, Edisi Khusus Reuni 2016 









Wm j 


J 



|V 








lk 


diusulkan singkatannya menjadi 
a SANYURI” Pada saat itu tereatat 
sebagai anggota generasi pertama 
adalah sebanyak 166 orang 
alumni dengan tokoh pendiri 
Sanyuri yang sampai saat ini 
masih sugeng anatara lain adalah 
Bapak Prof. Dr. JB Sumarlin. 

Organisai ini telah berkem- 
bang dengan pesat, hingga saat 
telah mengadakan enam kali 
(6X) Reuni Akbardi Jakarta, dalam 
hal ini juga aktif mengadakan 
berbagai kegiatan sosial baik di 
Kediri maupun wilayah lain di 
Indonesia. 

Terbentuknya Sanyuri di 
Jakarta ini telah diikuti dengan 
Sanyuri-sanyuri wilayah lain 
yaitu “Sanyuri Priangan” untuk 
mewadahi anggota yang tinggal 
di sekitar Bandung, a Sanyuri 
Mataram” untule wilayah Jogja- 


karta juga “Sanyuri Surabaya” 
untuk wilayah Surabaya. Tidak 
ketinggalan di Wilayah Kediripun 
juga terbentuk Sanyuri dengan 
nama “Sanyuri Kediri Raya”. 

Saat ini tereatat lebih dari 
2600 anggota Sanyuri yang 
tinggal di Jakarta dan sekitarnya 
dengan beragam status sosialnya. 
Ada Pengusaha, Pegawai Negeri, 
Pejabat Tinggi Negara, TNI-Polri, 
Ibu Rumah Tangga, I<aryawan 
Swasta, maupun Mahasiswa/i. 
Sebagian besar anggota tersebut 
telah menemukan bentuk ke- 
lompok keeil yang dalam menja- 
lanlean kehidupan sosialnya telah 
menyatu termasuk menyelesai- 
kan permasalahan hidup yang 
dihadapi. Sebagai eontoh sesama 
mahasiswa saling berkomunikasi 
untuk berbagi eerita bahkan ada 
yang saling meminjamkan uang 


sakunya untuk keperluan hidup. 
Apabila dirasakan mendesak 
dan penting tidak jarang Kas 
Sanyuri juga mengueur ikut me- 
nyelesaikan. 

Pertemanan yang menjadi 
persaudaraan ini sangat dirasakan 
manfaatnya, sehingga dengan 
menambah teman dan network 
/ jejaring di lingkungan Sanyuri 
akan semakin terasa manfaatnya. 
Disaat kita jauh dari keluarga 
yang menjadi keluarga itu adalah 
teman. rnaka dimanapun kita 
punya teman itulah saudara leita. 

Orang bijak mengatakan 
bahwa apabila leita membagi 
kebahagiaan dengan orang lain 
rnaka kebahagiaan itu akan 
terus mengalir kepada kita. Jelas 
syaratnya adalah yang melak- 
sanakan harus ikhlas. Dalam hal 
ini , kata kebahagiaan itu juga 


i n/ Sanyuri, Edisi Khusus Reuni 2016 


5 



pantas kalau kita terjemahkan 
sebagi rizky yang kita peroleh 
dari Yang Maha Kuasa. Kalimat 
tersebut akan semakin dalam 
maknanya kalau kita aplikasikan 
di lingkungan Sanyuri. 

Sebagai warga yang pernah 
tinggal di Kediri disadari atau 
tidak disadari, kita semua telah 
menjadi obyek investasi yang 
berharga. Diri kita sebagai obyek 
investasi ini sangat abstrak karena 
bukanlah transaksi finansial te- 
tapi karena adanya kesempatan 
tinggal di Kediri dengan segala 
manfaat yang kita peroleh. 
Seeara tidak langsung leita telah 
mendapatkan mafaat atas tata nilai 
sosial masyarakat Kediri learena 
telah berkontribusi membentuk 
diri kita menjadai seperti saat ini. 

Anugerah kesempatan me- 
ngenyam pendidikan di Kediri juga 
telah memberikan andil dalam 
menjadikan keadaan diri kita 
seperti sekarang ini. Sumbangan 
dan kontribusi tadi sebenarnya 
adalah investasi yang abstrak 


kepada kita semua yang tidak bisa 
kita pegang namun dapat leita 
rasakan hasilnya saat ini. 

Sanyuri memang tidak ter- 
libat langsung dalam investasi 
abstrak tersebut tetapi menjadi 
wadahyang sangat ideal kalau kita 
mengembalikan sebagian investasi 
abstrak tersebut kepada Kediri. 
Memang ini bukanlah merupakan 
hutang namun kasadaran untuk 
mengembalikan leepada Kediri 
adalah tata nilai yang mulia. 
Kalau ditanya waktunnya leapan? 
jawabannya jelas itu terserah 
dengan kesadaran masing-masing 


yang jelas apa yang leita punyai 
saat ini tidak akan pernah kita 
bawa pulang ke alam barzah. 
Untuk itu kesembatan berbagi 
kepada Sanyuri adalah salah satu 
alternatif yang sangatlah pantas 
dilakukan. 

Kita tidak harus berbagi da- 
lam bentuk finansial, namun 
waktu eurahan tenaga dan pi- 
kiran juga akan sangat berharga 
untuk memperkuat dan mem- 
besarkan Sanyuri masa yang 
akan datang. Beberapa aktivis 
Sanyuri mengungkapkan bahwa 
berbagi dengan Sanyuri rasanya 
sama dengan meneium tangan 
Ibu. Kalau keng ibu masih 
sugeng monggo katuran nyobi , 
namun bagi keng Ibu yang sudah 
berpulang pahala berbagi dengan 
Sanyuri dapat leita hadiahkan 
untuk beliau.Itulah yang beliau 
tunggu di alam Kubur dari kita 
sebagai tanda ngabekti. 

Terima kasih banyak keada 
anggota yang telah berbagi 
dengan Sanyuri. Selamat ber- 
reuni, menambah teman dan 
berbagi. Bravo SANYURI. 

- — 000OOO000- — 



6 


Sanyuri, Edisi Khusus Reuni 2016 


Susunan Pengurus Sanyuri - Jakarta 
Periode: 2010-2015 




Prof DR. TB. Soemarlin 
Pelindung 



MarsekalTNI (Pum) Herman Prayitno 
Penasehat I 


Bambang Ismawan 
Penasehat II 



Ketua Umum : 

Komjen. Pol (Pur) Binarto 



Sekretaris Umum : 
Arief B. Padmodimulyo 


Sekretaris I : 
Pengkuh Hartoko 



Ketua II : 
Sulistyo Hadi 


Ketua I : 

Kusmutarto Basuki 




Bendahara II : 
Endang Lestari 


Bendahara I : 
Ahmad Bambang 




Komunikasi dan 
Hubungan Masyarakat I : 
Prof. DR. Agus Muladno B. 


Komunikasi dan 
Hubungan Masyarakat II : 
S. W. Pudji Murtanti 



Koordinator Kegiatan I : 
Tri Hadi S. 


Koordinator Kegiatan II : 
Catur Irianto 


l Sanyuri, Edisi Khusus Reuni 2016 


7 


SANYURI PRIANGAN 



SUSUNAN PENGURUS 
SANYURI PRIANGAN 
PERIODE 2015 - 2018 

A. Dewan Penasehat 

1 Sumarsono 

2 Arifin Sudarto 

3 Sudarto Noto Siswojo 

4 Eddy Soemarsono 

B. Pengurus Harian 
Ketua Umum 
Ketua l (Eksternal) 

Ketua 2 (Internal) 

Ketua 3 (Muda) 

Sekretarius Umum 

Sekretaris i (Ekternal) 

Sekretaris 2 (Internal) 

Bendahara Umum 

Bendahara 1 

C. Pengurus Bidang 

1. Bidang Komunikasi dan Humas 
Ketua Bidang : Ganang Parto 

2. Bidang Konsultasi Layanan Hukum 
Ketua Bidang : Adi Djoko 

3. Bidang Organisasi dan Keanggotaan 
Ketua Bidang : Septian Ragil 

4. Bidang Wirausaha & Kuliner 
Ketua Bidang : Subelo Wiyono 

5. Bidang Rohani dan Sosial 

Ketua Bidang : MAsruehin Muzammil 

6. Bidang Pendidikan dan Kesehatan 
Ketua Bidang : Sudarmaji 

7. Bidang Olah Raga dan Kesenian 
Ketua Bidang : Bambang Kistoro 


: Wartono Purwanto 

: Rahayu Dewintosasi 
: Didik Suryadi 
: Mahfudin Alladif 

: S. Amalia 

: Henny Wardany 
: Rr Geliesa Tarutiana 

: Retno Susilowati 

: Werdi Ayu Cahyaning Tyas 


8 


(S^ndethi Sanyuri, Edisi Khusus Reuni 2016 






Pengurus Sanyuri Priangan 
Periode 2001 sd 2004. 

KETUA 

: Tjuwik Supomo. 

Wakil Ketua 

: 1. Supriono Sudikin. 

2. Rahayu Dewintosari. 

Sekretaris 

: 1. Adyb E 1 Hakim 
2. Dyah Wardhani. 

Bendahara 

: 1. Endah Sumarsono. 
2. Sugiarti. 

PEMBANTU 

UMUM 


1. Haryoso 

2. Lestari Tutus 

3. Tatik Sudaryanto 

4. Widodo HA. 


Susunan Pengurus Sanyuri Priangan 
Periode 2004 - 2009. 


Penasehat : 1. Soemarsono 

2. Arifin Sudarto 

3. Sudarto Notisiswojo. 


Ketua Umum 
Wakil ketua 


: Supriyono Sudikin. 

: l.WidodoHA. 

2. Eddy Soemarsono. 


Sekretaris Umum : 
Wakil Sekretaris : 


Joko Agung Hariadi. 

1. Sugiarti Widodo. 

2. Khusnul Khotimah. 


Bendahara 


: 1. Retno Susilawati. 

2. Lestari Hendrawati. 






Ketua Bidang Dana dan Wirausaha : Seto Wardoyo. 
Ketua Bidang Sosial Budaya : Tumiek Hartono 

Ketua Budang Komunikasi dan Publikasi : Sumardjo. 

Ketua Bidang SDM dan keanggotaan : Widjanarko 


Sanyuri, Edisi Khusus Reuni 2016 


9 



SEKILAS 

SANYURI KEDIRI RAYA 


Sanyuri Kediri Raya dibentuk atas dasar pemikiran bersama. 
Menindaklanjuti Workshop dari Sanyuri Jabodetabek di Grand 
Surya yang pada waktu itu membuat 3 Program Besar yaitu: 

1. Peningkatan Pendidikan 

2. Pemberdayaan UMKM dan sosial 

3. Sinergi Pemerintah Kota dan Kabupaten (Kediri Raya) 
Untuk menerjemahkan dan merealisasikan program Sanyuri 

Jabodetabek (Pusat) diperlukan organisasi di Kediri untuk 
menangkap dan melaksanakan program-program di atas. Maka 
pada tanggal 11 Februari 2011 terbentuklah Sanyuri Kediri Raya yang 
dideklarasikan di Gedung STAIN Kediri. 



Adapun program-program yang telah dilaksanakan, antara lain : 

1. Bidang Pendidikan 

• Kursus Bahasa Inggris bagi anak-anak pedagang pasar 
di Pasar Pahing dan beberapa desa Kabupaten, misalnya 
Mojo. 

• Pemberantasan buta aksara untuk ibu-ibu di Keeamatan 
Mojo sekaligus Pelatihan membuat Kue 

• Bekerjasama dengan pemerintah Kota Kediri (bantuan 
dana) mendirikan bimbingan belajar Sanyuri Cerdas 
dengan unggulan Matematika Gasing. 



10 


Sanyuri, Edisi Khusus Reuni 2016 




• Mendatangkan Prof. Yohanes Surya di Kediri 
sebagai tindak lanjut pengiriman 2 orang 
guru Kota Kediri dan 2 orang guru Kabupaten 
Kediri di Lembaga Pendidikan Yohanes Surya, 
guna sosialisasi Matematika Gasing di Kantor 
Pemerintah Kota Kediri yang dihadiri wakil-wakil 
sekolah se-Kota Kediri 

• Pemberian beasiswa bagi siswa kurang mampu. 

• Pembentukan Paguyuban Alumni sekolah-sekolah 
di Kota dan Kabupaten (SMA, SMP dan SD) 

• Memfasilitasi program-program pelatihan dengan 
pemerintah daerah 

2. Bidang UMKM 

• Memberikan bantuan dana dan pelatihan bagi 
UMKM untuk menaikkan kelas mereka. 

• Bekerja samadengan BI dan Pemerintah Kota Kediri 
membentuk KKMB (Konsultan Keuangan Mitra 
Bank) yang fungsinya melakukan pendampingan, 
pelatihan pembukuan guna memberikan akses ke 
perbankan, Alhamdulillah sampai sekarang masih 
berlanjut. 

• Inisiator pembentukan Forum Pengembangan 
UMKM Kota Kediri yang anggotanya seluruh stake 
holder Kota Kediri untuk mempereepat perkem- 
bangan UMKM. 

• Mendirikan Koperasi Simpan Pinjam Kediri 
Unggul sebagai bentuk modal pemberdayaan 
UMKM 





l Sanyuri, Edisi Khusus Reuni 2016 


11 




3- Sinergi Pemerintah Kota dan Kabupaten 
Kediri 

Dalam bidang ini masih ditemui kendala 
di mana belum menemukan titik temu untuk 
biasbersama-samaantarakeduapemerintahan 
melakukan, mereneanakan dan melaksanakan 



program bersama yang memberikan benefit 
bagi keduanya, walaupun seeara personal 
pejabat masing-masing pemerintahan 
telah beberapa kali seeara bersama-sama 
menghadiri kegiatan yang diadakan Sanyuri 
Kediri Raya 




SUSUNAN PENGURUS 
SANYURI KEDIRI RAYA 


PELINDUNG : - WALI KOTA KEDIRI 

- BUPATI KEDIRI 

- KETUA DPRD KOTA KEDIRI 

- KETUA DPRD KABUPATEN KEDIRI 


PENGURUS HARIAN 


Ketua 

Waldl Ketua I 
Wakil Ketua II 


: Drs. Setyohadi 
: Ir. Wahab Zen 
: Ir. Hj. Wiwiek Andajani 


DEWAN PERTIMBANGAN : 

Ketua : Drs. H. AR. Purmadi 

Wakil Ketua : Drs. H. Sari Karsono K. S. 
Sekretaris : Drs. H. Bambang Saptoadji, MSi 

DEWANPAKAR : 1. Ir. H. IGG Heru Marwanto, MM 

2. DR. H. Ahmad Subakir, MAg 

3. Drs Mustain Abbas, MPd 

4. Drs. Ihsanuddin, MM 

5. Priyo Santoso, SH, Mhum 

6. H. Reza Ahmad Zahid, Lc. MA 

7. Drs. Bambang Soekodiono, MT 

8. Drs. H, Harun Kusayin 


Sekretaris : Arief Dwie P 

Wakil Sekretaris : Heri Sulistiono 

Bendahara : Dra. Setiari Mestikawati, MM 
Wakil Bendahara : Ani Hidajaningruk, SE 

BIDANGBIDANG 
BIDANG I (Organisasi) 

Ketua : Djuwarini, SPd. MM 

Wakil Ketua : Drs. Tukiran 

Anggota : Drs Karlin Wijaya 

Hari Poernomo 
Drs. Yuli Priyanto, MM 


12 


Sanyuri, Edisi Khusus Reuni 2016 




BIDANG II (Hubungan Masyarakat) 

Ketua : Adi Hasto Utomo 

Wakil Ketua : AKP. DN. Indrawati, SH 

Anggota : Dra. Ratna Devi 

Th. Pertiwi Utaminingsih 
Suyati Ambariani 

BIDANG III (Aplikasi/Program) 

Ketua : Waehid Anshori, MM 

Wakil Ketua : Dra. S. K Ganik Pramana, AK 

Sub, Bidang III (Sosial Ekonomi) 

Koordinator : Imam Basori 

Anggota : Nining Issutjiarti 

Taufik A1 Amin 
M. Faizal Rizal, SAb 

Sub. Bidang III (Pendidikan) 

Koordinator : Sentot Sukarmi, SPd 

Anggota : Andreas A. B., SPd 


Lusiningari, SPd 
Veri P. Sidik, SPd 
Totok Hari S. 

Drs. Edy Purwanto 


Sub Bidang III (Pertanian) 

Koordinator : Purwanto Hadi W., SP 
Anggota : Ir. Sapto Rini, MP 


Sub Bidang III (SinergiTata Kelola Pemerintahan) 
Koordinator : Drs. Gatot Dwianto, MSi 
Anggota : Dra. Hj. Ursula Nurhayati, SH, MPd 

Drs. Gatot Sukarno 


Koordinator-Koordinator Wilayah 
Pare : Drs. H. Subagyo, SH, MM 

Ngadiluwih : Budiarto, SPd., MM 

Kediri : Jupri, SPd. MM 

Papar : Wisnu Cahyono, SSos 


DEKLARASI 
SANYURI KEDIRI RAYA 




KAMI. ALUMNI PELAJAR KEDIRI BERTEKAD MENDORON6 TERWU JUDNYA KEDIRI RAYA YAN6 MAKMUR DAN 

- ’ * 

KAMI. ALUMNI PELAJAR KEDIRI BERTEKAD MENYATUKAN HATI, BER6ABUN6 BERSAMA DAN BERPERAN AKTIP 
MEMB ANTU PENGEMBANGAN KEDIRI DALAM WADAH “$ANY\IRI KEDIRI RAYA” 


SABTU PAHIN6, 05 FEBRUARI 2011 
Dl KAMPUS STAIN KOTA KEDIRI 


KETUA 

PENYELENOGARA 



!R_M,ABMkWAHABZEN 


BUPATI 

KEDIRI 



dr. Hl, HARJANTI a 

T 


MENYAKSIKAN : 


KETUA UMUM 
SANYURI JABOOETABEK 





KETUA PENGURUS 
SANYURI KEDIRI 



WALIKOTA 

KEDIRI 



K9W I W P9L. ( PW PJ PR§a5IWART 9 a§H ».Hi 


Sanyuri, Edisi Khusus Reuni 2016 


13 



SANYURI MATARAM 



Susunan Pengurus Sanyuri Mataram 


Pelindung 1. Prof. Dr. Suparyadi 

2. Djoko Sumartono, SH. 

Dewan Pakar 1. Prof. Dr. Sismindari 

2. Prof. Dr. KRT. Adi Heru Husodo, M.Se., DCN 

3. Subagyo Pramumijoyo 


Ketua 


1. Ir. Sutadji, MS 

2. Bp. J. A. Wiwoho 


Sekretaris 


1. Retno Sumartini 

2. Agus Wikayat, S.IP., MM 


Bendahara 


1. Dra. Rahayu Lasmintosasi 

2. Nina Susanto, SH 


Divisi Humas 


Divisi Kesehatan 

Divisi Logistik/ 
Akomodasi/ 
Transportasi : 

Divisi Pendidikan : 


1. Djoko Sumartono, SH 

2. Ahmad Sugiyatmo 

3. H. Sukoeo 

1. Dr. Basuki Sutantoro 

2. Drg. Bohsy Budiono 


1. Ir. Teguh Ismanto 

2. H. Sungkono 

1. Drs. Suharjoso 

2. Hari Tri Harmawan 


14 


eMtt/etm Sanyuri, Edisi Khusus Reuni 2016 





7 // 




(S$idetĕ)( Sanjajri, Edisi Khusus Reuni 2016 


15 







Bersamaan dengan ^ 

Hari Kebangkitan Nasional Tanggal 20 Mei 

Buletin Sanyuri 

akan hadir ke hadapan anda dalam \MiM\ 


d^ c ^mlmIl“flntara , j Keluddan ‘Wilis 


MUHAMMAD NASIR 


PRAMONO ANUNG 


AHMAD BAMBANG 


TRIHADI 


MOELDOKO 


MULADNO 


mumpun* 


yohannes SURAHMAT 


KUSWIYOTO 


YUDHI SIKEMBAR 


SRI UTAMI 









